MAJELIS AL-MUWASHOLAH BAIN ULAMA AL-MUSLIMIN 

FORUM SILATURAHIM ANTAR ULAMA 



Kantor Pusat: Jalan Siaga Raya, no. A1 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 081311329246 : Telp 


Pesan Alhabib Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidz 
Untuk Bangsa Indonesia 


^ j\ Ojj& llL* ^ Ajlp 

Telah sampai kepada kami banyak pertanyaan dari masyarakat Indonesia, “Apakah 
kami sebaiknya turat serta berdemonstrasi ataukah tidak ?” 

|*dLSJl o' 

Uj 0 j^ 2 .ll j^ ^;^2.Jj j! ^Ap 

13 13 ^ aJLJI ^3 ^Lail ^UsllJI Ajlx-^u 

. ^JLj L— 

“Pada dasarnya segala sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat dan tidak melanggar 
peraturan pemerintah yang berlaku, dalam urusan berdemonstrasi maupun tidak, 
pada semua hal tersebut haruslah mengikuti ketentuan syariat dan aturan pemerintah 
yang berlaku di negara tersebut. Demikian sehingga tidak menimbulkan dampak 
negatif kepada agama maupun negara yang menimbulkan perpecahan serta 
permusuhan diantara sesama umat Islam.” 

i^J-53 ^Jp ^P 4j j >- jJ_Jl ojjli U 

o^Lvi J JlLJ\ J,l (Jljj y jdl A^JLjl 

"Dalam masalah ini, apapun yang telah dijamin undang-undang negara terkait 
kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, maka hendaknya 


1 





dilakukan dengan cara yang damai yang tidak menimbulkan kehancuran dan 
kerusakan di negeri itu." 




<3)1 oUj <3)1 ^lp ^jii (ji 


aJVl s^o v f IjLo v j! J 


"Maka, umat Islam wajib bersepakat untuk mengagungkan syiar-syiar Allah dan ayat- 
ayat-Nya. Dan umat Islam berada dalam sebuah agama yang mengajarkan agar tidak 
mencaci sesembahan orang kafir agar orang kafir tidak membalas dengan mencaci 
Allah Yang Maha Benar.” 


i \jfrS' ji oir a?- i ^js' oi 

^ ^ cA 4 Al ^ aj Ujm2) 0 )\ 

■ ^ V 

Ol^Lg-X^rlj 4^3 j^-is ? Ojjy*j lA&j 

“Mereka yang memutuskan ikut berdemonstrasi tidak boleh melakukan penganiayaan 
terhadap orang lain. Baik anak kecil maupun orang dewasa. Atau merusak sesuatu 
yang tidak boleh dirusak. Sebagaimana tidak diperkenankan juga untuk mencaci orang- 
orang yang tidak ikut berdemonstrasi.” 

“Adapnn orang-orang yang tidak berdemonstrasi juga tidak diperbolehkan mencaci 
orang yang berdemonstrasi.” 

“Dan hendaklah kedua belah pihak menyadari bahwa mereka mempunyai prinsip 
yang sama. Hanya saja cara mengungkapkannya berbeda. Karena memiliki pandangan 
dan pertimbangan yang berbeda.” 

j! jp- jJu jl ^iJl obj>- JlISCj a* jSC?- ^ jp- 4j! Lk5^ 

Vj ^^jg *-> IjAx*j jl jp*- jl 


2 



"Begitu pula tidak diperbolehkan bagi mereka yang berdemonstrasi untuk saling 
menyakiti di antara mereka. Atau pun menghujat pihak pemerintah. Sebagaimana 
firman All oh SWT ("Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas” QS. 2 : 19). ("Dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang orang yang 
zalim” QS. 2 : 193). “ 


Dan kami sampaikan kepada mereka yang keluar berdemonstrasi, apabila demontrasi 
tersebut menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama umat Islam, serta 
memunculkan cacian terhadap orang yang tidak berdemonstrasi dan berprasangka 
buruk terhadap agama mereka tanpa bukti nyata, maka lebih baik bagi kalian untuk 
tidak keluar berdemonstrasi demi menjaga kebaikan kaum Muslimin sehingga tidak 
menimbulkan keburukan dan penistaan. 


jf 4iy j f ^ 

“Kami sampaikan kepada mereka yang tidak turut berdemonstrasi apabila mereka 
mencaci orang-orang yang berdemonstrasi sehingga menimbulkan permusuhan, 
perpecahan dan pertengkaran (diantara kaum Muslimin), maka lebih baik bagi kalian 
untuk turut berdemonstrasi tapi tidak mencaci orang lain dan tidak menimbulkan 
dampak buruk.” 


jL*j j .lljLj J 

Kami sampaikan kepada mereka yang turut berdemonstrasi dengan cara yang santun 
dan damai dan tidak menimbulkan permusuhan dan perpecahan, “Bagimu ijtihadmu 
dan niatmu, dan semua itu kembalinya kepada Allah SWT.” 


3 



<j\j s/j Vj 4—^ 3 ^ 3 *^ Jj-^j 

£.lpjj| y*^>~ (J,| <yyl CUjIj cy-y^l <jy>J-«Al 

ji jA^-U oj^p ji c_^>l> 6 ^i 3 *-L>j^ ^ij 3 

4jL«I (.iJjj-v^ OjiJ 4^1 yil) y« 

Kami sampaikan pula kepada mereka yang tidak turut berdemonstrasi dan tidak 
menjadi sebab timbulnya cacian, celaan dan perpecahan antara umat muslim, 
“Perbuatanmu sudah benar dan engkau lebih dekat dengan keselamatan. Jangan lupa 
berdoa dengan penuh harap dan bersimpuh dihadapan Allah memohon kebaikan bagi 
umat dan negeri ini. “ 

“Dan apabila telah datang giliranmu untuk memilih pemimpin, hendaklah engkau 
tidak memilih pemimpin kecuali orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sebab hak 
pilihmu adalah amanat." 

i3j LJ a\i! Ail Jji.1 3 Ols 

y* Aj j£) y* ^ dX)^ jjlj 

Cf* j' J&X LuJl 3 ^ a^I ^ 

IJla .J^Jl Jjxpli dJ^lp y»^l OU ^LJl a>JI^> J,J <yy>l y& 

AjU*a y2 j' ^flU./gLl |jj& 9 


“Apabila tampak bagimu bahwa diantara para kandidat ada orang yang bertakwa 
kepada Allah maka pilihlah dia.” 

“Namun apabila engkau ragu, maka mintalah pendapat kepada orang yang engkau 
percayai dari orang-orang yang berilmu dan punya rasa takut kepada Allah, yang tidak 
memiliki sedikitpun kepentingan duniawi, agar ia bisa menunjukkan kepada kalian 
mana perkara yang lebih ringan diantara dua hal yang buruk tersebut, atau siapa yang 
lebih bermanfaat untuk kepentingan manusia. Namun jika masih samar bagimu hal itu 
maka tinggalkanlah semuanya.” 

“Inilah yang kami fahami dari ajaran Rasulullah, sahabat dan para tabi'in.” 


4 



<LJL> y* y* oU j^J~\ y* J_>-' Ll* jia^JJ 

.4^1 (\,\ £ jPOj V O' A^_*J' L3p 0^3 ( t ~^i J-^Oj O' c_*Jtj3' 

“Dan kepada pemerintah, partai maupun rakyat manapun, janganlah kalian menunggu 
dari kami untuk mengajak umat kepada kalian. Karena kami telah memiliki komitmen 
untuk tidak mengajak manusia kecuali kepada Allah semata.” 


jl A^ y>0- £.L0_jy AmJS' CU?rj '3 A>r jJl 2y^J O' i-OUOj 
\j> Zy^J O' L-iliO 4 J*}W Jl?t Oj^ C—*-0 j' 

.<LaLJLl' 

"Dan kami takut bahwa wajah kami akan dihitamkan apabila keluar ucapan dari kami 
yang bertujuan untuk mencari ridho pemerintah, partai atau golongan manapun dan 
bukan ridho Allah. Sekali lagi, kami takut akan dihitamkan wajah kami kelak dihari 
kiamat." 


*0' (J,| j-P0_3 . ^ ^ ^ lOjOS '0-^j 

j^P y» y^j^r y*l\ <J yOJ oL*^S\3-'j 

^lp y2S>t^Sj 1 *^2.A jjJj ^U 0 1 'J 

40lj jl Jj (3 'oSs-k c_3^v2J 4jU ..2tA3' fj^P As>Jl*^2j» 

LjoJ' J5 o-^pj 3'3-' <u!p j- 4 ^' 


j02-1' S-'OjV l ^ J 

“Dan inilah jalan panutan kami dan Nabi kami Muhammad SAW. (“Katakanlah inilah 
jalanku , aku mengajak manusia kepada Allah.” QS. 12 : 108) 


5 



“Dan kami mengajak semua partai dan semua pemerintahan dan rakyat hanya kepada 
Allah.” 

“Bahkan kami sampaikan kepada orang-orang yang non muslim : “Gunakan akal dan 
fitrah kalian, dan janganlah kalian mendahulukan kepentingan pribadi di atas 
kepentingan bangsa dan negara. Karena sesungguhnya bila kamu berdndak demikian 
maka akan datang suatu masa dimana keadaan akan terbalik. Dan kondisi akan 
terbalik. Seandainyapun kamu sangat menginginkan dunia, dan tamak dalam 
meraihnya, maka jangan sampai menyebabkan orang lain tersakiti dan menimbulkan 
dampak negatif pada masyarakat banyak.” 

oi ji oA.vJip-'y i jJj ^3 

^ y dX&p (j^u j 

i)\ Jj jlx^l aJSj c>y&S\ aJL*-* ojjjI 

I LjjJl J 4 j 

“Kami sampaikan bahwasannya kalian (non muslim) hidup di negeri yang mayoritas 
muslim semenjak berabad lalu. Dan ini adalah suatu kehormatan bagi kalian hidup di 
antara mereka, baik kalian sadari maupun tidak. Maka hendaklah kalian melakukan 
introspeksi diri.” 

“Dan apabila kalian (orang-orang kafir) berusaha mengalahkan yang mayoritas, yaitu 
Islam, dan merendahkan orang-orang yang beriman, maka kalian pasti akan dihinakan 
oleh Allah di dunia ini sebelum di akhirat. 

Dan ini adalah tugas tokoh agama untuk mengajak semua kalangan kepada Allah 
semata, dan Ulama bukanlah barang dagangan yang bisa dibeli dengan harga murah 
ataupun mahal. 

^JLP-V J! d-J Ulj 3 S-XlJ J yO-l ^ X- 


6 



Lowlll 4tlgh.*Jl CUilS"jJ (JLa 3 ^£lj 

>( J>j|jJ b» 

Dahulu sebagian pejabat pemerintahan datang kepada Imam Husein Bin Syekh Abi 
Bakar bin Salim dalam keadaan bertaubat seraya berkata : "Angkatiah siapapun orang 
yang engkau inginkan untuk memegang jabatan ini. Sesungguhnya aku bertaubat 
kepada Allah agar aku mendapatkan anugerah dalam sisa umurku." Beliau menjawab : 
"Apabila pemerintahan dan jabatan di dunia layak untuk diemban oleh hewan, niscaya 
aku tidak ridho diemban oleh hewan yang aku miliki.” 

? o j-jJI jy 4iM->-j jil 4iM->- 

.4 &>rj Jjjj j-fcj Ml 

“Apakah manusia pengemban amanah wahyu dan amanah cahaya kenabian akan 
tertipu oleh jabatan duniawi semacam ini ?” 

Maka manfaatkanlah oleh kalian keberkahan majelis ini dan tujukkanlah hati kalian 
kepada Dzat yang telah mengumpulkan kalian, sehingga tidaklah seseorang dari kalian 
pulang kecuali hanya mengharapkan ridha Allah SWT. 


lIJjJj <j\j ^j^JJ y 

^3 ^jj-kil Lg-L&lj jJij lj ^Ig^Ll 4JL^)j j*/S* 11 

ll Uj Ul y& ^^3 

.glJLj 4 j £.L>t 

“Dan kami menghadap kepada-Mu, Ya Allah, dalam keadaan merendahkan diri kami 
untuk urusan negeri Indonesia ini dan penduduknya, dari fitnah-fitnah dan musibah.” 
“Berikanlah kepada mereka kemenangan dalam menjunjung kebenaran, petunjuk dan 
sunnah Rasulullah SAW dan sebarkanlah agama Islam kepada semua penduduk 
negeri baik di timur maupun di barat, dan jauhkanlah kami dari keburukan orang- 


7 



orang yang penuh hawa nafsu. Jadikan hawa nafsu kami mengikuti apa yang dibawa 
oleh Nabi-Mu. 


.aLaISsj ^|J_&> ^ ^ 

t . Ijj£ lAJk 0 4^1 j 

J UjAjjJ 0jJ^2Jlj 

“Dan barang siapa yang ingin menukil (mengutip) pernyataan kami tentang hal ini 
hendaknya ia menukilnya dengan lengkap.” 

“Sebab orang-orang yang dikuasai hawa nafsu senantiasa memelintir ucapan para 
ulama, bahkan (memelintir) firman Allah, dengan menghapus sebagian dan menambah 
sebagian yang lain. Tidak lain untuk menciptakan gambaran sesuai keinginan mereka 
demi mewujudkan tujuan mereka.” 

j! Ll* j-f-JJ Ai IjjjgDJ 1 'y 

s-lyis jt-SsJ ^ f jPAjj <0^1 ci>i j-^Aj 

UAp jljv) W^oD 

"Dan kami sampaikan kepada semua, janganlah menunggu dari kami untuk mengajak 
umat kepada kalian akan tetapi tunggulah kami untuk mengajak kalian semua kepada 
Allah. “ 

Dan kami mendoakan kalian semua. Kita semua adalah hamba Allah, sangat butuh 
kepada-Nya, dan hanya kepada Allah kita kembali. 

(“Sesungguhnya hanya kepada Kami mereka kembali, kemudian Kami yang akan 
menghisab mereka.” (26 : 88 .QS 


Majelis Muwasholah Baina Ulama Al-Muslimin 



